


Nur Alam Ali biasa disebut juga Alam Nuyah (lahir di Brebes 12 November 1993) 
adalah seorang seniman, pegiat literasi, aktivis dan pencipta lagu yang berkebangsaan 
Indonesia. iya adalah salah satu pendiri dan pimpinan D' Canting yang merupakan salah satu 
band Indie yang ada di Kabupaten Brebes. 


Iya juga banyak melahirkan karya seperti puisi, lagu dan Film Pendek. dan dia juga lebih suka 
disebuat sebagai seniman tanpa panggung. 


Kehidupan Awal 


Nur Alam Ali adalah anak ke enam dari pernikahan Wasjan bin Dakhlan dengan Wasipah Binti 
Samad. Nur Alam Ali adalah pencinta Musik dan Alat musik yang paling dia sukai adalah gitar. 
Tapi karena kedua orang tuanya tidak suka dengan alat musik iya sampai merasakan beberapa 
gitar kesayangannya dihancurkan oleh ayahnya. 


Perjalanan Karir 


Sewaktu menjadi Mahasiswa Nur Alam Ali aktif dibeberapa ke kegiatan Kampus seperti KSR, 
Inkubator Bisnis dan Resimen Mahasiswa. 


D' Canting 


Pada tahun 2008 Nur Alam Ali dan beberapa temanya (Castro sebagai Vokal, Daudin sebagi 
Ritem, Eko sebagai Gitaris, Sobar TR. sebagai drumer dan Nur Alam Ali sebagai Bass.) 
mendirikan band indie dan melahirkan beberapa karya seperti : 


1. Tujuan Hidupku 2. Ku Coba Tuk Tegar 3. Cinta Hati yang Bicara 4. Mengapa kamu yang 
ku sayang begitu 5. Cinta Di Pantai Randusanga 6. Bibeh 7. Jangan kau pergi 8. Aku Tak Bisa 
9. Dalam Hati 10. Cewe Matre dan hingga akhinya band D' Canting memutuskan untuk Vakum 
2016. 


Pegiat Literasi 


Nur Alam Ali termasuk orang yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya terbukti 
pernah menjadi Pegiat Literasi, mengkampanyekan gerakan membaca, menggerakan anak 
muda dilingkungannya untuk berkarya seperti membuat Film Pendek dan memaksimalkan 
potensi yang ada di lingkungannya. 


Ketua Yayasan 


Bersama teman-teman Nur Alam Ali mendirikan Yayasan Pendidikan Kartika Bhakti pada 
2016 dan terilih sebagai ketua Yayasan priode (2016-2021). 


